BELAJAR AQIDAH SHAHIHAH DARI KITAB AL USHUL ATS TSALATSAH 

PELAJARAN KEDUABELAS 

MATAN 

^L^j]! (j-a^.j]| Jh\ ^ajatJ 
llUJU-£a]i IjIaC-j Ijlal ^Jjjlil VJ -JjLi^ ^ (jljuij^! jl jLiW-Slj} 

[l 31 J L ""*'* j;'^^ ; Ijj^Ijjj 



Berkata Penulis_rahimahullahTa'ala "Dalilnya adalah Firman-Nya Ta'ala : "Dengan menyebut nama 
Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 
kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati 
supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran."[QS. Al Ashr: 1-3] 



PENJELASAN 



Setelah Asy Syaikh rahimahullah menyebutkan empat kewajiban yang harus dipelajari oleh setiap 
muslim, beliau kemudian menyebutkan dalil dari Al Qur'an yang menunjukan apa yang telah beliau 
sebutkan. 

Sisi pendalilan dari surat Al Ashr dengan apa yang telah beliau sebutkan adalah; 
Pertama : 



^l VI} 

Ini adalah dalil untuk kewajiban berilmu, karena Sesuatu yang dia imani pasti telah dia ilmui terlebih 
dahulu Berkata Al Imam As Sa'di rahimahullah : "Tidaklah akan (lahir) keimanan tanpa (dibangun) 
dengan ilmu, karena ilmu merupakan cabang dari iman ,yang mana tidaklah sempurna keimanan 
melainkan dengannya. [Tatsir As Sa'di: 934] 

Kedua : 

{^UJlL^I I jL^j} 

Ini adalah dalil untukkewajiban beramal. 



Belajar Aqidah Shahihahdari Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah 1 



Ketiga : 




Ini adalah dalil untukkewajiban berdakwah. 
Keempat : 



Ini adalah dalil untukkewajiban bersabar. 



j jlLajL IjjLiaijjjj 



Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam risalahnya "At Tabukiyyah hal. 44": 
"Kesempurnaan manusia terlingkupi oleh empat tingkatan ini; 

1. Berilmu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. 

2. Beramal dengannya. 

3. Menyebarkannya kepada manusia dan mendakwahkannya. 

4. Bersabar dan bersungguh-sungguh dalam menunaikan dan mengamalkannya." 

Wallahul muwaffiq ilash Shawab. 

^aJjujj 4 la > ^j a!\ (^gicj ^ A * v A llnj *Ujl ^K^ij 

Ditulis oleh Abu TJbaidah Iqbal bin Damiri Al Jawi 16 Dzul Qa'dah 1435/11 September 2014 di 
Daarul Hadits Al Fiyusy_Harasahallah 



Silahkan kunjungi blog kami untuk mendapatkan artikel kami yang lainnya dan mengunduh PDF Forum KIS 
di: www.pelaiaranforumkis.wordpressxom atau www.pelaiarankis.blogspot.com 




Belajar Aqidah Shahihahdari Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah 2 



